Lembaga 
Bimbingan Belajar Seulgi 


KALAU 
TAK ADA PERTANYAAN, 
PEJALARAN HARI INI 
SELESAI SAMPAI DI SINI. 





YA, MINJI ADA 
PERTANYAAN? 





HARI INI 
HARI TERAKHIRKU 
DI TEMPAT LES, 
JADI AKU MAU 
PAMIT. 



















OOH? 
KENAPA? 


KAU KAN BISA 
MENGIKUTI PELAJARAN 
DENGAN BAIK. APA ADA 
YANG NGGAK COCOK? 



























TEMAN-TEMAN 
SEMUANYA PINDAH. 
KALAU AKU SENDIRI 
YANG LES, RASANYA 
NGGAK ENAK. 





PELAJARAN BU GURU 
MENYENANGKAN. 





NGGAK APA-APA. 
SETELAH PINDAH, 
BELAJARNYA JUGA 
YANG GIAT, YA. 








| TAPRE 
SELAMA INI 
TERIMA KASIH. 

















Favorite 
PART 
Tari 





WOOJOO! 
KELASMU SUDAH 
SELESAI? 








AH, 
KAK SEULGI. 
APA KABAR? 


SUDAH LAMA 
NGGAK KETEMU, YA? 
AKU KELUAR DARI RUMAH, 
JADI TAK BISA SERING-SERING) 
DATANG KE TEMPAT LES 
SEPERTI DULU. 









EMM... 
APA KAK SEULGI SUDAH 
DENGAR? HARI INI MINJI 
BERHENTI... 





AH, 
BEGITU, YA. 








ΙΥΑ, MAKANYA 
AKU FOTOKOPI INI. 








PADAHAL TEMPAT 
LES INI SUDAH MERUGI, 
SITUASINYA JADI 
SEMAKIN TAK BAGUS. 








SEMENTARA KAMI 
SUDAH TERGESER DENGAN 
TEMPAT LES BESAR YANG ADA 
DI SEBELAH, JADI ENTAHLAH APA 
MEMBAGIKAN SELEBARAN INI ADA 
PENGARUHNYA ATAU 
NGGAK. 














WALAUPUN AGAK Š 
MEMALUKAN... 





APA AKAN LEBIH MENARIK `Š 

KALAU DI SELEBARAN INI 

DITULIS ADA PENGAJAR 
DARI UNIVERSITAS 








BOLEH 
BEGITU? 


SOALNYA HANBYUL 
BILANG KAU CUMA 
BEKERJA SEBENTAR... 


AWALNYA AKU 
MAU SEPERTI ITU. 






















TAPI SETELAH 
BEKERJA DI TEMPAT LES, 
MENYENANGKAN. 





























SAAT MENGAJAR, 
AKU MELIHAT ANAK-ANAK 
SEPERTI BURUNG KECIL, 

MANIS SEKALI. 


MEREKA MEN- 
DENGARKAN PELAJARAN 
A, DENGAN SUNGGUH- 


A 
AKU SENANG MELIHAT J 


ANAK-ANAK SEDIKIT DEMI 
SEDIKIT MEMBAIK. 





AKU KAGUM SAMA 
PAK KEPALA YANG 
MEMILIKI ANTUSIAS 
MENGAJAR YANG 
TINGGI... JADI... 


AKU INGIN 
TERUS MENGAJAR. 








KUHARAP TEMPAT 
LES INI LANCAR TERUS. 


















JADI WALAUPUN 
SEPERTINYA MEMBANGGA- 
BANGGAKAN ОР! TAPI KALAU ITU 


BISA UNTUK PROMOSI, TULIS SAJA 
DI SELEBARAN. 





V SOAL PENGALAMAN 
MENGAJAR PRIVATKU 
YANG BANYAK JUGA 

BOLEH DITULIS. 














AKU SANGAT 
BERTERIMA KASIH 
PADA SUMBER REZEKI 
KAMI. 


AH, NGGAK, KAK. 
AKU MELAKUKANNYA 
KARENA AKU SUKA. 












KAU BAIK BANGET. 
AKU SUKA SEKALI 





KALIAN BERDUA 
NGAPAIN? 





KANG HANBYUL... 
KATANYA WOOJOO MAU 
TERUS BEKERJA DI 
TEMPAT LES... 


DAN KATANYA KITA BOLEH 
PROMOSI DI SELEBARAN 
KALAU ADA PENGAJAR DARI 
UNIVERSITAS P. 











TERIMA 
KASIH BANYAK. 
WOOJOO, АН BUKAN... 
NONA WOOJOO.. 


JA, JANGAN 
BEGITU. 





NO, NONA WOOJOO... 
APA BOLEH AKU YANG HINA 
INI MENGANTARMU SAMPAI 

KE RUMAH? 


AYO KITA PERGI, 
NONA WOOJOO... 
MAU KUGENDONG...? 


SUDAH BERHENTI. 
HA HA HA. 








MAKASIH BANGET, 
SO WOOJOO. 


PADAHAL KAU 
MULAI BEKERJA DI 
TEMPAT LES KARENA 
ANCAMANKU. 


TAPI KAU MAU 
TERUS BEKERJA. 


NGGAK, AKHIRNYA KAN 
AKU YANG MENGAJUKAN 
DIRI JADI GURU. 


HA HA. 
BENAR BEGITU, 
SIH. 


SEBENARNYA 
BELAKANGAN INI PAGI-PAGI 
AYAHKU MULAI BEKERJA 
DI KEBERSIHAN. APA SAJA 
DIA LAKUKAN. 











) AKU BILANG 
MAU TAMBAH PEKERJAAN, 
TAPI AYAH MELARANGKU BEKERJA 


DAN MENYURUHKU BELAJAR 
UNTUK MENGEJAR 
SERTIFIKAT SMA... 















NGGAK PERLU 
SEGITU TERIMA 
KASIHNYA 
PADAKU. 






YANG JELAS KARENA 
SEMANGATNYA DALAM PENDIDIKAN, 
AYAH SUDAH BANYAK MENDERITA. 
JADI AKU BERTERIMA KASIH BANGET 
KARENA KAU MAU TERUS 
BEKERJA. 









AKU 
MELAKUKANNYA 


KARENA SUKA. LAGI 
PULA KAU JUGA MEM- 
BANTUKU, KAN. 















OKE, AKU AKAN 
BERUSAHA KERAS 
MEMBANTUMU SEBESAR 
RASA TERIMA KASIHKU! 


TADI KAU SUDAH 
TERIMA PESAN YANG 
KUKIRIM SOAL PEMESANAN 








BAWA 
KACAMATAMU! 


TAPI AKU CUMA 
ASAL PESAN YANG ADA 
MEET AND GREET-NYA. 


APA KAU TAHU 
FILMNYA TENTANG APA? 





Keluarga 


Walaupun kau dan aku , kita tetap 
<Keluargá”... 





AH, AH! 
APA INI!! 
HOROR? 


JUDULNYA KELUARGA, 
TAPI FILM HOROR? 


| SEKARANG KAN 
MUSIM DINGIN??? 


AH, МА. 
KAU KAN NGGAK BISA 
NONTON YANG 
SEPERTI INI. 





DULU WAKTU KAU 
MENONTON FILM HOROR 
DENGANKU, KAU TUMPAHKAN 
POPCORN KARENA 
KAGET, KAN? 


AH, TERUS 
KITA CAPEK 
MEMBERSIHKANNYA. 


HARI INI 
POPCORN-NYA 
AKU YANG 
PEGANG. 


KAU BERPAKAIAN 
RAPI BANGET. 


APA KAU BILANG? 
AKU ASAL PAKAI, KOK!! 
YANG KUPAKAI 
SEAMBILNYA SAJA!!! 





AH, BEGITU, 
YA; 


HEM, JUSTRU 
ADA HAL LAIN YANG 
KUSIAPKAN. 














TADAA~ 





HUWA HA HA 









APAAN INI?! 
HA HA HA. 









TEMPAT DUDUK 
KITA KAN DI BELAKANG, 
KEMUNGKINAN NGGAK 

KELIHATAN. 


KALAU PAKAI 
ITU, KELIHATAN 
JELAS? 





IYA, 
LUBANG HIDUNGMU 
KELIHATAN. 











SEMPROTKAN 
HIDUNGMU! 





KAYAKNYA 
CEWEKNYA BANYAK 
UANG. HI HI. 








HA HA. SERU. 
KAU JUGA COBA, 
DEH. 


LIHAT, LIHAT, 
LIHAT. 





A, AKU LIHAT 
DI DALAM SAJA. 


KITA 
BELI POPCORN, 
TERUS MASUK. 





KAU NGGAK 
PEKA, YA? 





HARUSNYA 
MENJAUH, DONG. 











AH, SIAL. 
DI DALAM KOK 
SEDINGIN INI? 


IKLANNYA PASTI 
LAMA, APA KITA MASUK 
TERLALU CEPAT? 


MAKAN POPCORN, 
YUK~ 





SO WOOJOO, 
MINTA COLANYA. 

















POPCORN-NYA 
KASIH AKU. AKU 
YANG PEGANGI. 





— жабу KAU YAKIN 


BANGET YA KALAU AKU 
BAKAL MENUMPAHKAN 
POPCORN? 


OKE, DEH. 
AKU MENGAKU. 
TOLONG, YA. 


AH, INI 
SEDOTANNYA 
JUGA BAWA. 


LIHAT ITU. 
CEWEKNYA YANG 
MELAYANI SEMUANYA. 








BISA-BISA DIA 
JUGA YANG MENYUAPI 
MAKAN, HI HI. 


TADI LIHAT, NGGAK? 
YANG BAYARIN JUGA 
YANG CEWEK? 


KALAU YANG SEPERTI 
ITU NAMANYA APA, YA? 
MATRE? 





HI HI. GIGOLO, 
GIGOLO. 











TIKET FILMNYA 


AKU YANG BELI! 








TIKET FILMNYA 
AKU YANG BELI. 





4 


(255,5 


M 


(| 
TER 


BWUA HA 
HA HA HA! 











HEI, 
KALAU MAU BILANG 
SESUATU, AYO! 
NGOMONG SAJA 
LANGSUNG! 


SOK GAGAH 
BANGET^ GIGOLO~ 


DIA KENAPA 
SEMARAH ITU? 





HARUSNYA 
KAU MALU. MELAKUKAN 
ITU DEMI UANG. 











DASAR!! 
B"R"NGS"K! 







SIAL, APA KAU 
BILANG? *BR*NGS*K? 


KAU GILA, YA... 
HEI, AYO KELUAR, 
BRYNGS*K. 








DIA INI ADIKKU, 
ADIK KANDUNGKU. 





MAAF 
SUDAH MEMBUAT 
KERIBUTAN. 


SIAPA YANG 
ADIKMU? 


HANBYUL. 








i ORANG-ORANG 
i — MELIHAT KITA. 





KUMOHON, 
AKU MALU. 


















AYO KELUAR, 
HANBYUL. 


KITA BICARA 
DI LUAR. 





Cerita/llustrasi: Tari 
Asisten pewarnaan, typesetting: Harae 


